BAB O2 


“ 


Literatur, Mas, 
dau Buku Gralisau 


Google Play bisa dibilang tidak hanya sumber aplikasi hebat, namun 
juga menyediakan banyak literatur gratisan untuk memperkaya 
pengetahuan Anda. Di bab ini, akan dijelaskan banyak free ebook 
dari wattpad hingga Pregnancy app. 


21 Free Books Wattpad 


Wattpad adalah sebuah layanan website yang memungkinkan semua 
orang menjadi pengarang. Di sini banyak sekali buku atau literatur 
berkualitas yang bisa dijadikan sumber bacaan. 


Wattpad.com menyediakan aplikasi Android yang memudahkan 
Anda membaca-baca tulisan di dalamnya. Berikut ini instalasi dan 
penggunaannya: 


1. Lakukan pencarian dengan klik tombol Search yang ikonnya 
seperti kaca pembesar. Cari pada 100.000 Free Books Wattpad. 


1. 100,000 Free 
Wi Books Wattpad 
Da 


Lt.t.t.t. 


Gambar 2.1 Klik pada 100.000 Free Books Wattpad 


2. Di halaman Details, klik Download. 


KSM Apps SA 
100,000 Free Books Wattpad 
Download 


Ke 21,713 March 19, 2012 
1,000,000 downloads 1.32MB 


Gambar 2.2 Halaman Details dari 100.000 Free Books Wattpad 


3. Klik Accept & Download. 


4. Kalau sudah dijalankan, muncul halaman seperti berikut. 


Log in with 
Facebook 


Log in with 


Wattpad 


No thanks 
Login Later 8 


Gambar 2.3 Halaman login di Wattpad 


12 


5. Di halaman login, Anda tidak perlu login kalau tidak memiliki ID 
di wattpad. Klik saja No thanks, login later. 


6. Maka stories akan di-download dari wattpad.com. 


Downloading Stories... 


Gambar 2.4 Stories sedang di-download dari wattpad.com 


7. Buku-buku, tulisan dan cerita di Wattpad dibagi per kategori. 
Anda bisa klik pada kategori yang ingin dibuka. 


jr More Featured 
@ Romance 

Science Fiction 
& Fantasy 
 Mystery/Suspense 
& Humor 


& Paranormal 


Gambar 2.5 Klik pada kategori yang ingin dibuka 


8. Anda dapat klik pada tulisan/buku. 


13 


XxSkater2Girl16xX 


Ula "As I sat on the toilet, I realized how badass I was being. 

A First of all, 1 (kind of) broke into Walmart: Second, I was 

/ (kind of) plotting to steal toilet paper, and third, I was 
Ui | 25 parts w 129 pages (1,714,423 34,286 


333 ways to get kicked out of Walmart. 
mylifeisaverage 
9 pages 68,324 1,329 


Gambar 2.6 Klik pada salah satu tulisan untuk diklik 


9. Maka tulisan bisa terlihat di layar Android Anda. 


333 ways to get kicked out of Walmart. 


the items with stuff from the person next to 1 
them's cart 


2. Walk up to complete strangers and say, "Hi! I 
haven't seen you in so long!..." etc. See if they 
play along to avoid embarrassment 


3. Smash the person in front of you on the 
head with a ham k 


4. Go up to some old geezer & say "Grandpa!!! 
You're ALIVE!!! It's a MIRACLE!!! etc." 


5. Take something from someone else's cart, 
when they say "hey, that's mine! "call the 


security and say that the other ... person was 
trying to take your 


Gambar 2.7 Tulisan dari wattpad sedang dibaca dalam format buku 


14 


2.2 iduran 


Di Android, i@uran adalah software alguran virtual yang memiliki 
versi free. Fiturnya antara lain Anda bisa melihat teks dari al@uran 
dan juga terjemahannya dalam bahasa Inggris. 


Anda tinggal search i@uran di search box dari Google Play. 
Kemudian ikuti langkah berikut untuk menginstal dan menggunakan 
iuran: 


1. Klik i@uran free Edition, setelah sebelumnya melakukan 
pencarian di Google Play. 


@ 7.iGuran 
Guided Ways Techi 


KR 
at... Free 


Gambar 2.8 Klik pada i@uran 


2. Di halaman Details, klik Download. 


asarehi KM 


sa. xXx crime 


hk 25,183 March 30, 2012 
1,000,000 downloads 11.90MB 


Gambar 2.9 Halaman detail preview dari i@uran Free edition 


3. Klik Accept & Download ketika terlihat tampilan seperti berikut. 


iuran 


Accept & drwnload 


Gambar 2.10 Accept & Download untuk men-download i@uran 


4. Tunggu hingga proses download file-file i@uran sudah selesai. 
kai Apps 


iuran 


Iker 25,183 March 30, 2012 
1,000,000t downloads 11.90MB 


Gambar 2.11 Proses download i@uran sedang berlangsung 


5. Klik Open untuk membuka program ini. 


6. Anda bisa melihat tampilan awal program ini seperti berikut. 


16 


Al-Fatiha 


— Bi 
2  Al-Bagara 1h. 
AN 3 
3 Aal-e-Imran 12 
— 4 
3/4 
4 An-Nisa 
PN 
TO Na 
5  Al-Maeda Tya 
Ka 6 
1/4 
6  Al-Anaam 
— 74 
12 
7 Al-Araf 8 
3/4 
Al-Anfal at 
435 


Please read: A personal plea from Guided Ways 


Gambar 2.12 Tampilan awal program i@uran 


7. Anda bisa klik nama surat untuk melihatnya lebih detail. 


(713 
Shakir v Husary v 
& AAA « 
, "RAN 3 
BIN ADE PRE 


In the name of Allah, the Beneficent, the 
Merciful. 


Sada ai Ai SSI 


All praise is due to Allah, the Lord of the 
Worlds. 


Ns 


The Beneficent, the Merciful. 


Master of the Day of Judgment. 


an 2 2 


Gambar 2.13 Tampilan salah satu surat termasuk terjemahannya 


8. Kalau versi berbayar (pro) dari i@uran, Anda bisa mengatur 
terjemahan ke bahasa Indonesia dan mengganti gari-nya. 


17 


2.3 Brilliant @uote and Guotations 


Pikiran lagi bete dan butuh penyemangat? Tak ada salahnya belajar 
dari guote dan guotation. Alias kata-kata bijak dari orang-orang 
terkenal di dunia. Program yang mengumpulkan kata-kata bijak dan 
guotation dari beberapa tokoh dunia adalah Brilliant @uotes & 
Duotation. 


1. Cari program dengan kata kunci “Brilliant @uotes & Auotations”. 


2. Klik nama program tersebut. 


11. Brilliant 
Guotes & Guotati... 
FREE 


..e.t.t. Free 


Gambar 2.14 Nama program 


3. Klik Download. 
4. Klik Accept & Download. 


Ra rilliant Guotes & Guotatio 


Accept & download 


Gambar 2.15 Klik pada Accept & Download pada file 


5. Jalankan program. 


6. 


fa 735 


Dn Na oarat 


Oaatae 
ye inspired 


Loading... ( 


Version 2.3.5 FREE 


Gambar 2.16 Splash screen dari Brilliant @uotes 


Klik Auotes untuk melihat guotes. 


Authors Guotes Categories 
Ls 


G K 


Top 50 Favorites Filters 


Guote Of The Day 


Gambar 2.17 Klik pada @uotes untuk melihat guote 


19 


7. Anda bisa melihat halaman yang penuh dengan kata-kata 
berharga dan kutipan dari tokoh-tokoh terkenal. 


"A friend is one who has the same enemies as 
you have." 


S Abraham Lincoln 


"A house divided against itself cannot stand. " 


Abraham Lincoln 


"A woman is the only thing I am afraid of that I 
know will not hurt me. " 


Abraham Lincoln 


"AI I am, or can be, I owe to my angel mother." 


Abraham Lincoln 


"Always bear in mind that your own resolution 
to succeed is more important than any other. " 


Gambar 2.18 Kata-kata inspiratif dari BA 


8. Klik pada tombol panah, atau swipe ke kanan untuk melihat 
kata-kata inspiratif berikutnya. 


In pi 


"The more man meditates upon good thoughts, 
the better will be his world and the world at 
large." 
Confucius 
"Don't be concerned others not appreciating you. 
Be concerned about your not appreciating 
others." 


Conf 


"Choose a job you love and you will never have 
to work a day of your life." 


Confucius 


"When anger rises, think of the conseguences." 


Confucius 


"TEyou don't know how to live, why wonder 


Gambar 2.19 Kata-kata insipratif berikutnya 


20 


9. Anda juga bisa mencari kutipan berdasarkan orangnya 
Authors di halaman muka. 


2. &@ - 


Authols Guotes Categories 


BB k 


Favorites Filters 


9Guote Of The Day 


Gambar 2.20 Halaman Author di halaman muka 


10. Klik nama orang yang ingin ditampilkan guotations-nya. 


TAN 
£, 1 Abdul Kalam 


4 Abraham H. Maslow 


Ri Abraham Lincoln 


6 | Alan Watts 


Gambar 2.21 Klik nama orang yang ingin ditampilkan guotation- 


. Klik 


nya 


21 


11. Maka guotation untuk orang itu akan terlihat di layar Android 
Anda. 


"Learning gives creativity, Creativity leads to 
thinking, Thinking provides knowledge, 
Knowledge makes you great." 


"If we are not free, no orx will respect us." 


"Life is a difficult game. You can win it only by 
retaining your birthright to be aperson." 


"As a child of God, I am greater than anything 
that can happen to me." 


"Climbing to the top demands strength, whether 
it is to the top of Mount Everest or to the top of 
your career." 


Gambar 2.22 @uotation untuk orang yang dipilih ditampilkan di layar 
Android 


2.4 US Army Survival Guide 


Kalau Anda seorang pramuka atau pecinta alam, tentu senang 
berada di alam terbuka. Android menyediakan buku panduan untuk 
orang-orang yang senang berada di alam terbuka dalam bentuk US 
Army Survival Guide. 


Cara instalasi dan penggunaannya seperti berikut: 
1. Cari “U.S army surival guide” di Google Play. 
2. Klik pada ikon U.S Army Survival Guide. 


13. U.S. Army 
Survival Guide 
milodr 2) 


| 


2.8.8.8. Free 


Gambar 2.23 Klik pada US Army survival guide untuk menginstalnya 


22 


3. Muncul halaman detail US Army Surival Guide. Klik Accept & 
Download. 


U.S. Army Survival Guide 


RV vi 


Accept #xdownload 


Gambar 2.24 Accept & Download di halaman detail US Army 
Survival Guide 


4. Tunggu hingga download selesai. 


Is Apps 


U.S. Army Survival Guide 


RV, MILODROIL 


Gambar 2.25 Download US Army survival guide sedang dilakukan 


5. Kalau sudah diinstal, halaman pertama menampilkan daftar isi 
berupa chapter-chapter yang ada. 


23 


Fpi 
N 


Chapter 1 


Introduction 


Chapter 2 


Psychology of Survival 


Chapter 3 


Survival Planning and Survival Kits 


Chapter 4 


Basic Survival Medicine 


Chapter 5 


Shelters 


Chapter 6 


Water Procurement 


Chapter 7 


Firecraft 


Chapter 8 


Gambar 2.26 Chapter-chapter yang ada 


6. Klik chapter yang Anda inginkan, maka terlihat halaman 
ditampilkan di screen Android Anda. 


7:55 
WINDCHILL 


15-5. Windkchill increases the hazards in cold region. Windchilt 
is the effect of moving air on exposed flesh. For instance, with a 
27.8-kph (15-knot) wind and a temperature of -10 degrees C (14 
degrees F), the eguivalent windchill temperature is -23 degrees 
C (-9 degrees F). Figure 15-1 gives the windchill factors for 
various temperatures and wind speeds. 


Temperature (“F) 
Calm 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 -0 15 -20 -25 
IM 36. 31 25 19 13 7 1 -— 


Get FREE Calling SET jg 
@ toAnyPhone! “Gala 


NN 


Gambar 2.27 Tampilan konten dari US Army Survival guide 


2.5 Tabel Periodik 


Bagi para pelajar SMA dan mahasiswa fakultas MIPA atau Teknik, 
belajar Kimia memerlukan tabel periodik. Tabel periodik ini 


24 


membantu pelajar mengenali dan melihat berbagai unsur kimia di 
alam. 


Di Android, ada Periodic Table yang bisa Anda gunakan untuk 
membantu Anda belajar mengenai tabel periodik unsur kimia. Cara 
menginstal dan menggunakan tabel periodik ini adalah: 


1. Cari “Periodic table” di Google Play. Klik pada ikon “Periodic 
table”. 


19. Periodic Table 


Hj Socratica, LLC & 
2.8.8.8. Free 


Gambar 2.28 Ikon “Periodic table” 


2. Klik Download di halaman detail Periodic Table. 


August 7, 2011 
1,000,000-t downloads 1.18MB 


“ TOP DEVELOPER 


Gambar 2.29 Halaman detail Periodic Table 


3. Klik Accept & Download untuk men-download-nya. 


25 


Ia Apps 


Periodic Table 
H3 SOCRATICA, LLC 


Accept & EN aan 


Gambar 2.30 Accept & Download 


4. Tunggu hingga download dan instalasi Periodic table selesai. 
Apps 


" Periodic Table 
SOCRATICA, LL 


Gambar 2.31 Download Periodic table 


5. Tampilan awal Periodic table seperti berikut. 


Ga 2:06 


Hal) Learn 
(FE) Yable 
X4 Lookup 
P2 Ouviz 


(&) More apps 


Socratica, LLC 


Gambar 2.32 Tampilan awal Periodic table 


26 


6. Klik pada Table untuk melihat tabel periodiknya. 


Gambar 2.33 Tabel periodik ditampilkan 


7. Anda bisa men-zoom dengan tap agar lebih besar tampilan 
tabelnya. 


1 


1 Hydrogen 
100704 


3 
, Hi Be 


Pan Berylium Alkali metals | Alkalineearth Lanthanoids — Actinoic 
G3 9012182 metals 
11 12 
: Na Mg 
Sodium Magnesium 
2258976925 243050 
19 20 21 22 23 24 
a K Ca , Sc Ti V Cr Mn 
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Mangan 
390583 “0078 as9ssmo ajaa 509415 si.90g1 5 
37 38 39 40 41 42 
| Rb Sr“ Y Ir” Nb “Mo Te 
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum — Techneti 
B5 46/8 8nt2 sesusus gn22a gasuesa 0596 
55 56 72 3 74 
. Cs “Ba mn Ht” Ta” W Re 
Caesium Barium Hafnium Tantalum Tungsten Rheniurr 
1ps0sas19 1737 17aan aanga7pa sanga 


37 


28 104 105 106 
2 Maa Ra — Bt !Pb es. "Bh 


Gambar 2.34 Men-zoom tampilan 


27 


8. Klik salah satu unsur untuk melihat detailnya. Misalnya Ca. 


20 Calcium | 
: Ca | 
P 40.078 ? 
ki 


Block: s 

Group: 2 

Period: 4 

Electron shell configuration: 2-8-8-2 

Discovery year: 1808 | 


.. Lu - 1 ye 


Gambar 2.35 Detail salah satu unsur 


9. Anda bisa klik pada ikon speaker untuk membacakan namanya. 
Swipe ke bawah untuk melihat detail informasi lainnya dari unsur 


yang bersangkutan. 


20 Calcium | 
Ca 
1 40.078 


| 
Electrical conductivity (S/m): 29000000 


re) 


Electrical type: Conductor 


netic type: Paramagnetic 


s magnetic 


): 0.0000000005531 


ar magnetic susceptibility (mA43/r 
Resistivity (OhmMeters): 0.000000034 


k 


Gambar 2.36 Swipe ke bawah untuk melihat unsur yang bersangkutan 


10. Ada juga fasilitas guiz sebagai tool kuis untuk membantu Anda. 
Klik pada @uiz. 


28 


8:08 


3 Learn 
(FE) Table 
A4 Lookup 
Au, 


(&) More apps 


Socratica, LLC 


Gambar 2.37 Klik pada @uiz untuk melihat kuis 


11. Anda bisa melihat kategori kuis, misalnya singkatan. 


Select test field 


Name 
Abbreviation 


Atomic number 


Cancel 


Gambar 2.38 Klik pada Abbreviation 


12. Misalnya muncul unsur dengan nomor tertentu, Anda bisa isikan 
di teks yang ada. 


0Yo 1/20 , 
N 102 
, ? 
@ Nobelium 


what is the abbreviation? 
Type answer, then press enter. 


No| 


Gambar 2.39 Kuis pengisian nama 


29 


13. Kalau benar, ada tulisan Benar, kalau salah, Anda akan melihat 
indikator kesalahan dan akan diberikan indikator yang benar. 


Pa 


10046 2/20 
“ 
e 
Bohrium 
what is the abbreviation? 
k 
NT, 


ai 4 — 


Gambar 2.40 Singkatan salah 


2.6 Free Dictionary 


Salah satu software yang penting dalam berbagai platform adalah 
kamus alias dictionary. Dan di Android sendiri banyak kamus 
tersedia, dari yang gratis hingga berbayar. Salah satunya adalah 
“Free Dictionary Org”. berikut ini cara instalasi dan pemakaiannya: 


1. Cari "Free dictionary org” di Google Play. 


2. Klik pada ikon Free Dictionary Org yang sudah ditemukan 
seperti gambar berikut ini. 


OP Free Dictionary Org 


kk N 


Gambar 2.41 Ikon free dictionary org 


3. Muncul halaman detail dari Free Dictionary.org, Anda bisa klik 
pada tulisan Download untuk men-download-nya. 


30 


SM Apps SA 


Free Dictionary Org 


BUG taon 


2011 
am oo Islo Aa vr 
Wordnet 30 w' a Were Ai 


Nou 


ANU 
MAN 


KIKI 12,92 December 29, 2011 
1,000,000- downloads 386KB 


Gambar 2.42 Download untuk men-download-nya 
4. Klik Accept & Download. 
Apps 
OF Free Dictionary Org 


Accept & download 


Gambar 2.43 Accept & download untuk men-donwload 
Free Dictionary Org 


5. Tunggu hingga download selesai. 


BN Apps SA 
OF Free Dictionary Org 


Gambar 2.44 Download FreeDictionary Org sedang berlangsung 


31 


6. Tampilan awal dari Fre Dict seperti berikut. 


pra 
"Dictionary 


———— 


Entera word” X 


The Viscosity Forum — 
Top Industry Experts Answer Your Viscosity ? 
Related Challenges —— 


Gambar 2.45 Free Dict dalam kondisi belum dimasuki teks 


7. Isikan kata yang diinginkan. 


ASTeEtonar — $ / 
cleft | @ | 
cleft foot 


cleft grafting 


cleft infinitive 


'AdChoices 


Gambar 2.46 Pengisian kata di textbox 


32 


8. Maka detail arti dari kata akan terlihat. Misalnya dari sumber 
Wordnet. 


aa Ea " 9) 


aa | isl 

cleft lip O | 
Wordnet 3.0 

NOUN (1) 

1. a congenital cleft in the middle of the upper 
lip: 

Isyn: cleft lip, harelip, cheiloschisisl 


Gambar 2.47 Arti kata terlihat di kamus 
9. Dengan cara yang sama, Anda bisa mengisikan kata yang lain. 


Anda juga bisa mencari gambar berkaitan dengan kata kunci 
tersebut. Klik pada ikon Gambar. 


117 
AAS re KX/ 9 
Dictionary » 
Google / Gambar | Places — Warta lainnya 


». electronic Oa 


Gambar 2.48 Pencarian gambar pada kata kunci “electronic” 


10. Anda juga bisa mengambil sumber dari Wiktionary. Klik pada 
ikon huruf W yang ada di situ. 


33 


Ata 
W D 


Electronic 


vmury | Look Up electronic:& in Wiktionary, the free 
25 dictionary. 


Electronic may refer to: 


Show | Engineering 


Show Computing and the Internet 


Show | Entertainment 


Show Warfare 


Gambar 2.49 Klik pada ikon W untuk mengambil sumber dari Wiktionary 


11. Klik pada salah satu entri, maka entri dari Wiktionary dan 
Wikipedia akan ditampilkan di layar Android Anda. 


Many different consumer electronic devices can store 


&. 


Gambar 2.50 Tampilan mengenai salah satu entri kamus di Wiktionary 


34 


2.7 Formulae 


Rumus-rumus sering dipakai di dunia pendidikan. Di Android, ada 
aplikasi “Formulae” yang memudahkan Anda melihat berbagai 
fungsi matematika, fisika, kimia dan fungsi lainnya. Jadi, aplikasi 
Formulae ini ibarat primbon yang berisi daftar formula dan 
penjelasannya. 


Cara menggunakan Formulae adalah: 
1. Cari “Formulae” di Android. 


2. Klik ikon Formulae seperti berikut ini. 


Gambar 2.51 Ikon Formulae di Android 


Formulae 


KI III R 


3. Di halaman detail Android, ada beberapa skrinsut dari aplikasi. 
Klik Download untuk men-download aplikasi ini. 


Is Apps 


Formulae 


a.n 
ESPIAN(DEV) 


Gambar 2.52 Download aplikasi Formulae 


4. Klik Accept & Download. 


35 


5. Di Welcome to Formulae, ada petunjuk bagaimana mengguna- 
kan program ini. Swipe ke kanan. 


Welcome to Formulae 


Welcome to Formulae by 
Espian(dev)! 


This is a reference app aimed at 
physical scientists, in particular 
chemists, and contains a whole host 
of information. The app is primarily 


split into 4 sections which are 
accessible by touching the title on 
the Action Bar. 


Swipe right to continue. 


Gambar 2.53 Petunjuk Formulae 


6. Anda dapat memilih kategori formula, ada di bidang kimia, 
matematika dan konstanta. 


Math 


Formulae 


Gambar 2.54 Pemilihan kategori formula 


36 


7. Misalnya untuk math, Anda bisa melihat subkategori. 


Differentiation 


Integration 


Algebra 


Vectors 
Matrices 


Trigonomgtry 


Gambar 2.55 Subkategori 


8. Anda bisa melihat sub dari subkategori. 


Pythagoras' Theorem 


Sine Rule 


Cosine Rule 


Gambar 2.56 Berbagai formula di sub-subkategori 


9. Maka detail dari kategori tersebut akan diperlihatkan. 


37 


ra 


Ia, b, c - lengths of sides 


More information 


he relationship between sides of a right-angled triangle 
la simplification of the cosine rule. 


Gambar 2.57 Detail dari kategori akan diperlihatkan 


10. Dengan cara yang sama, Anda bisa mencari formula-formula 
yang lain. 
Iv) 
Formulae 


Sine Rule 


sin A sin B sin C 


a b C 


ariables 
A - angle opposite side a 


ore information 
A rule that the ratio of Mhe sine of an angle and the 
ength of the opposite side is constant in a triangle 


Gambar 2.58 Formula yang lain diperlihatkan 


38 


2.8 Berhitung 


Punya anak kecil dan ingin Anda kasih pelajaran mengenai angka di 
Android? Ada software berhitung yang membantu Anda mengajar- 
kan angka ke anak-anak atau murid Anda. 


Software ini sederhana, cuma menampilkan angka dan cara 
pengucapannya. Instalasi dan penggunaannya seperti berikut: 


1. Cari program “Berhitung” di Google Play Anda. 
2. Klik ikon “Berhitung”. 


1-3 


Gambar 2.59 Klik pada ikon “Berhitung” 


Berhitung 


3. Klik Download. 
4. Klik Accept & Download. 


5. Tampilan awal seperti berikut. 


Seri Anak Cerdas | 


ANGKA 


Untuk Usia 6 Bulan ke atas 


0000 


Gambar 2.60 Tampilan awal program Berhitung 


6. Swipe ke kanan, maka angka 1 muncul. 


39 


Satu 


Gambar 2.61 Angka satu sudah muncul 


7. Anda bisa klik ikon speaker untuk melihat suaranya. Swipe ke 
kanan maka angka dua muncul. Begitu pula swipe lagi, maka 
angka-angka berikutnya muncul. 


Gambar 2.62 Swipe ketiga, angka akan muncul 


40 


2.9 First Aid Guide 


Fist aid guide adalah nama program yang dalamnya berisi informasi 
seperti ebook yang didesain untuk membantu Anda mengetahui 
prosedur-prosedur yang harus dilakukan ketika dalam situasi yang 
kritis atau berbahaya. 


Program ini menyediakan banyak ilustrasi, video dan teks untuk 
mengetahui action apa yang harus dilakukan dengan benar secara 
step by step. 


Di antara yang dibahas di sini adalah: 


# Prosedur penyelamatan. 


“ Serangan jantung dan shock. 


£ Luka-luka dan pendarahan. 


£ Tulang, sendi dan otot. 

Luka di kepala dan kejang-kejang. 
Akibat dari panas dan hujan. 

Masalah pernapasan. 

Keracunan. 

Hal kritis lain berkaitan dengan medis. 
£ Kondisi gawat darurat. 

Berikut ini cara menginstal dan menggunakan First Aid Guide: 


1. Cari “First Aid Guide” di Google Play yang dikembangkan oleh 
KissDroid. 


First Aid Guide 
tP | 
Tn 0.0.0.6. 
Gambar 2.63 First Aid Guide 
Klik Download di halaman detail First Aid Guide. 
3. Klik Accept & Download. 


4 


4. Halaman awal terlihat seperti berikut. 


Category Life saving procedures 


FA 


Cpr For Adults 
Cpr For Children 
| Cpr For Infants 


| Recovery Position 


Gambar 2.64 Halaman awal First Aid Guide 


5. Misalnya untuk CPR bagi anak, terilhat seperti berikut. 


Ts 


| Browse millions of people ks 
| SK(O)U T Meet the ones close by ta F 


Gambar 2.65 CPR untuk anak 


42 


6. Anda juga bisa melihat kategori kedua serangan jantung di Heart 
attacks and shock. 


Category Heart attacks and shock 


G Severe Allergic Reaction 


Heart Attack 


Shock 


4 


Gambar 2.66 Kategori Heart attack 


7. Di dalam kontennya, ada ikon lingkaran dengan tanda play yang 
bisa digunakan untuk membuka video di Youtube. 


Heart Attack 


Gambar 2.67 Ikon lingkaran dengan tanda play untuk membuka 
video di Youtube 


43 


2.10 English Indonesian Dict 


Salah satu penerjemahan yang paling lazim adalah bahasa Indonesia 
ke Inggris atau sebaliknya dari Inggris ke Indonesia. Cara menginstal 
dan menggunakan English Indonesian Dict ini adalah: 


1. Cari “English Indonesian Dict Free” kemudian klik ikon English 
Indonesian Dict Free. 


English Indonesian Dict Free 
h2.t.t.t. 
Gambar 2.68 English Indonesian Dict Free 


2. Klik Download dan kemudian klik Accept & Download. Tunggu 
hingga download selesai. 


- English Indonesian Dict Free 


IPFWVIEN I 


III February 21, 2012 
10,000- downloads 2.31MB 


Gambar 2.69 Download English Indonesian Dict Free 


3. Anda bisa memilih Install to card kalau kapasitas memori di 
phone terbatas. 


44 


It ghly € witct wifi and 
lownload dictionary file through it 


Phone memory is not available or not 
enough free space. 

Card memory is available. 735.2MB free. 
31.59MB reguired. 


@) Install to card 


Gambar 2.70 Install to card 


4. Isikan kata di kotak teks yang disediakan. 


EN-ID Dictionary 


& Ko) 


Free web links — 
Register your website and find out your page rank 


makan 


makan angin 


makan antara pagi-siang 
makan banyak tanpa kerja 


makan bersama 


Gambar 2.71 Pengisian kata di kotak teks yang disediakan 


5. List dari kata yang ada ditampilkan di bawahnya. Tap pada 
daftar tersebut. Hasil terjemahannya akan ditampilkan. 


45 


EN-ID Dictionary 
Mobile Apps Developer 


Mobile Solutions in Bangalore Cross 


makan 


eat, ate, eatrn, eating 


Gambar 2.72 Hasil terjemahan ditampilkan 


6. Anda juga bisa menerjemahkan kata bahasa Inggris dengan cara 
yang sama. Tap pada list yang ada. 


EN-ID Dictionary 


& ko) 


Chinese at ACE-Wossing — 
AII Chinese Translation In NYC Classes, Ng 
Private Lessons, 7 days/wk -er 


HO 


Gambar 2.73 Penerjemahan kata “soccer” 


7. Hasilnya, terlihat seperti berikut. 


EN-ID Dictionary 


Download Opera Mini — 
Opera Is fast and easy-to-use And It Is completely ? 


Gambar 2.74 Hasil terjemahan dari English ke Indonesia 


46 


2.11 Kosakata Indonesia 


Kalau kamus menerjemakan kata-kata dari sebuah bahasa ke 
bahasa lainnya, Anda bisa menggunakan kamus kosakata Indonesia 
untuk melihat lebih detail arti dan sinonim kata dalam bahasa 
Indonesia menggunakan software Kosakata Indonesia. 


1. Cari “Kosakata Indonesia” di Google Play. Klik ikon Kosakata 
Indonesia seperti berikut ini. 


Kosakata Indonesia 
GITS Indonesia 
KIKI 


Gambar 2.75 Klik pada Kosakata Indonesia 


Klik Download. 
Klik Accept & Download. 


Isikan kata yang ingin dicari definisinya di kotak teks. Kemudian 
tap pada ikon pencarian. Hasilnya akan diperlihatkan. 


URO (436 


koran Kg 


Kamus Inggris Indonesia 
Tepat, Laju, Gratis Kamus Inggris Indonesia online 


lembaran(-lembaran) kertas bertuliskan kabar 
(berita) dsb, terbagi dalam kolom-kolom 
(88&#151:9 kolom), terbit setiap hari atau secara 
periodik: surat kabar, harian 


Terjemahan 


(Islam) the OGur'an. 
Sumber: ebsofit 


Pranala luar 


Koran - Wikipedia bahasa Indonesia » 
http://id.wikipedia.org/wiki/Koran 


Gambar 2.76 Hasil pencarian kosakata Indonesia 


47 


2.12 Math Practice Flash Cards 


Math Practice Flash Cards digunakan untuk belajar matematika 
untuk anak-anak. Cara menggunakannya seperti berikut ini: 


1. 


Cari program “Math Practice Flash Cards” di Google Play. 


2. Klik ikon Math practice flash cards. 


ath Practice Flash Cards 
x OA N 


Gambar 2.77 Math Practice Flash Cards 


3. Anda bisa melihat kategori kartu untuk kuis ini, dari mulai 


penjumlahan, pengurangan, pengalian dan pembagian. Klik 
pada salah satu kategori. 


Card Decks '@ 


Cards Last Last100”5 Edit 


G “0 5 
Xx Oa 2 
0-10 $ 


Gambar 2.78 Kategori kartu 


4. Maka kartu-kartu akan dibuka. Anda tinggal memilih jawaban- 


48 


nya. 


Back 1 of 25 00:06 


Gambar 2.79 Satu kartu dibuka 


5. Kalau jawaban benar, akan muncul tanda cek, dan Anda bisa 


melanjutkan ke kartu berikutnya. 


Back 3of 25 01:26 


v 0 
1 6 


| | 
podo 


Gambar 2.80 Kartu selanjutnya sudah dibuka 


49 


6. Untuk kartu lain misalnya perkalian, hasilnya akan menjadi 
perkalian. Misalnya seperti berikut. 


Back 1 of 25 00:03 


X 3 


Gambar 2.81 Kartu perkalian dibuka 


2.13 Kompas.com 


Kompas.com termasuk media online besar di Indonesia. Software 
Kompas.com di Android memungkinkan Anda memperoleh news 
yang cukup lengkap di Kompas.com. Cara menginstal dan meng- 
gunakannya seperti berikut ini: 


1. Carilah aplikasi “Kompas.com” di Google Play. 
(- Kompas.com 
isa 1.0.0.0. 


Gambar 2.82 Aplikasi Kompas.com 


2. Klik Download. 
3. Klik Accept & Download. 


50 


4. Tampilan awal jendela Kompas.com seperti berikut ini. 


Kompas.com 


KOMPAS.com 


o Bs ai 


News Bola Entertainment Tekno 


Otonbstif Female Properti Health 


a@ 


Kompasiana 


Gambar 2.83 Berbagai kanal di Kompas.com 


5. Klik pada salah satu kanal. Misalnya Otomotif. Maka muncul di 
dalamnya subkanal. 


KOMPAS.com 
@ News 
@ Produk Baru 
@ Test 
@ Mp3ifikasi 
@ Tips n Trik 
@ Sport 
@ Teknologi 
@ Feature 


Gambar 2.84 Subkanal dari Otomotif.kompas.com 


6. Muncul berita yang sesuai dengan subkanal yang bersangkutan. 


Otomotif » Modifikasi 


KOMPAS.com 


Wednesday, 21 Dec 2011 20:44:06 GN 
Inilah Persiapan Mobil Sebelum Pelesir! 
hk) Bagi ga yang sudah merencanakan pelesir 
dengan Mobil dan jarak tempuh cukup jauh, 
sebaiknya lakukan persiapan! 


Saturday, 10 Dec 2011 14:44:59 GMT 
Naik Sepeda Motor Aman Saat Hujan? Nih Langkahnya 


Berkendara sepeda motor saat hujan perlu trik 
khusus. Inilah langkah-langkah yang perlu dilakukan 


Tuesday, 29 Nov 2011 15:35:11 GMT 

Modifikasi Mesin Memperpendek Usia Sepeda Motor 
PN Anda ingin melakukan modifikasi? Inilah akibat 

yang harus diperhitungkan! 


Tuesday, 15 Nov 2011 17:38:48 GMT 

Waspadai Komponen Ini Saat Mobil Lewati Banjir! 
Mg Perhatikan 3 komponen ini sehabis melintasi banjir. 

Lakukan langkah preventif agar tak rusak permanen 


Gambar 2.85 Berita-berita tentang modifikasi di otomotif.kompas.com 


7. Klik salah satu berita, maka berita tersebut muncul di Android 
Anda. 


Inilah Persiapan Mobil Sebelum Pelesir! 
Wednesday, 21 Dec 2011 20:44:06 GMT 


JAKARTA, KOMPAS.com — Libur telah tiba! Pelesiran dengan 
kendaraan pribadi adalah pilihan favorit. Untuk itu, ada 
baiknya beberapa komponen utama diperhatikan sebelum 
bepergian agar perjalanan lancar. aepalknya Anda membuat 
daftar pengecekan seperti berikut. 


Rem 

Sangat vital! Pengurang laju kendaraan ini, bila rusak, bisa 
menyebabkan kecelakaan. Jika lupa kapan terakhir mengecek 
kondisi rem, sebaiknya pastikan rem berfungsi dengan baik. 
"Apalagi jika mobil bertransmisi otomatis, kerja rem praktis 
lebih berat 30 persen dibandingkar 

Iwan Abdurahman, Section Head 

Toyota Astra Motor. 


Gambar 2.86 Berita di otomotif.kompas.com terlihat di Android 


52 


2.14 Detik.com 


Detik.com sebagai media online terpopuler di Indonesia tak keting- 
galan juga memiliki aplikasi Android untuk memudahkan peng- 
gunanya mengakses berita dari Android. Cara menginstal dan 
menggunakan aplikasi ini adalah: 


1. Cari aplikasi “detikcom” di Google Play. 
2. Klik ikon detikcom seperti gambar berikut ini. 


detikcom 
Di: 
1 2.0.0.t. 
Gambar 2.87 Ikon detikcom di Google Play 


3. Klik Download dan klik Accept & Download. 
4. Maka tampilan terlihat seperti berikut ini. 


. 
detikcom O) 


tw —ati 

Yang Tua yang Berebut Kursi "Yang Mulia' 
fiakaai "PTE Tua yang 5 
k 


nan 
Gitaris The Doors Beli Mercy untuk Istri 
Kostrad Vs Brimob di Gorontalo Didalami, 
Uu Tak Ada Unsur Kesengajaan 


BlackBerry Davis Masuk Indonesia, 
Gemini Turun Harga 


Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Pengantar, 
M Sekolah Langgar Konstitusi 


Gambar 2.88 Berbagai feed dari berita terakhir di detik.com 


5. Tap pada salah satu berita, maka detail berita muncul di Android 
Anda. 


53 


Headline 
« 13/20 »» 


2012/04/24 19:22:03 

Kostrad Vs Brimob di Gorontalo Didalami, 
Tak Ada Unsur Kesengajaan 

Rachmadin Ismail - detikNews 


Bentrokan yang melibatkan Kostrad dan Brimob 

di Gorontalo pada Minggu (22/4) dinihari lalu 
masih terus didalami. Kesimpulan sementara, 
bentrokan itu tidak berkaitan dengan kesengajaan. 


"Semua sedang didalamixtapi yang jelas tidak ada 
hal yang beta ada 


Gambar 2.89 Detail berita muncul di Android Anda 


2.15 Pregnancy App 


Kehamilan adalah proses yang panjang di mana sering kali 
dibutuhkan media untuk mencatat apa saja yang terjadi selama 
kehamilan. Salah satu aplikasi untuk mencatat apa saja yang terjadi 
selama kehamilan adalah Pregnancy App. 


Berikut ini cara menginstal dan menjalankan Pregnancy App: 

1. Cari program “Tm expecting-Pregnancy App” di Google Play. 

2. Klik ikon program tersebut seperti terlihat di gambar berikut ini. 
I'm Expecting - Pregnancy App 


KIR 


Gambar 2.90 I'm expecting - Pregnancy App 


3. Klik Download. 
4. Klik Accept & Download. 


54 


5. Pertama kali ada Disclaimer. Klik Accept saja. 


On Scanir .. 


DISCLAIMER 


IF YOU DOWNLOAD THE SOFTWARE BY CLICKING THE 'T 
AGREE' BUTTON, AND/OR USE THE I'M EXPECTING 
SOFTWARE OR ANY INCLUDED DOCUMENTATION 
(together the "Software"), YOU AGREE TO BE BOUND 
BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT 
(the "Agreement"), AND THIS WILL BE A LEGALLY 
BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU AND MED HELP 
INTERNATIONAL ("MedHelp"). IF YOU DO NOT AGREE 
WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS 
AGREEMENT, YOU SHOULD UNINSTALL THE SOFTWARE. 
References in this Agreement to "you" or "your" refer 
to both you and any person or entity on whose behalf 
you act, if any. 


1. Grant Of License. Subject to the terms and 
conditions of this Agreement, MedHelp hereby grants 
to you a personal, non-transferable and non-exclusive 
license to install and use the Software on a single 
Android device solely for the purposes of your 
personal and non-commercial pregnancy tracking use. 
MedHelp reserves the right to discontinue all or part 
of the Software with or without notice at any time. All 


Mnc am 


Gambar 2.91 Disclaimer 


6. Tentukan due date atau perkiraan kelahiran Anda di My due date 


is. Kalau bingung, klik pada Calculate it. 


Tee | 


My due date is 


Enter due date 
N 


t know your due date? 


| Calculate it | 


Gambar 2.92 Pengisian due date 


55 


Isikan tanggal perkiraan kelahiran dengan memilih pada Date 


Picker. 


7. 


(o) Friday, January 18, 2013 


3 Men Re 
Jan 1 18 1 2013 


Set Cancel 
|..cma | 


Gambar 2.93 Memasukkan tanggal due date perkiraan kelahiran 


8. Maka terlihat due date dan sisa hari yang masih ada. 


I'm Expecting 


& Pregnancy 


Duejan 184 


AkConceived Apr 27 


Due Date 0 weeks 0 days 


18 : 280 


January Days to go! 


My Weight ? 


My Calendar » 
My Symptoms » 


Gambar 2.94 Tampilan due date sudah dimasukkan 


56 


9. Di Weeks, Anda bisa melihat apa saja yang terjadi dari minggu 
ke minggu kehamilan. 


I'm Expecting 


« jzoj Weeks 
Week 2 


what's happening 


to your body 


You're not officially pregnant yet, but you're 
close! By the end of this week, your egg will be 
fertilized. Although your baby's gender will be 
determined at the moment of fertilization, you 
will not be able to find out whether you're 
having a boy or a girl through ultrasound until 
week 18 at the earliest. 


Your uterine lining thickens to prepare for 


Gambar 2.95 Tab Weeks yang memperlihatkan apa yang terjadi 
di minggu-minggu kehamilan 


10. Anda bisa men-tracking berat badan selama kehamilan dengan 
klik pada My Weight. 


I'm Expecting 


& Pregnancy 


IkConceived Apr 27 Duejan 1844 
Due Date : O weeks 0 days 
January | Days togo! 


My Weight N 


?» 
My Calendar ? 
» 


My Symptoms 


| s 


Gambar 2.96 Klik pada My Weight untuk tracking berat badan 
selama kehamilan 


57 


11. Tentukan tinggi Anda, dan berat awal sebelum kehamilan. 


Pregnancy Weight Gain 


Please tell us a little about yourself: 


Height 


Pre-Pregnancy Weight 


ca 0 


Gambar 2.97 Pengisian tinggi dan berat awal sebelum kehamilan 


12. Anda bisa melihat berat sekarang di Current Weight. 


Current Weight 


56 Ib 


Current Weight Gain - 0 Ib (normal) 


My Week My Gain Normal Range 


Gambar 2.98 Berat sekarang ditampilkan 


13. Klik Update untuk meng-update berat sekarang. 


58 


Gambar 2.99 Update berat sekarang 


14. Anda bisa melihat tracking berat Anda. 


Current Weight 


60 Ib 


Current Weight Gain - 4 Ib (excessive) 


My Week My Gain Normal Range 


Gambar 2.100 Tracking berat badan 


15. Ada juga fasilitas calendar di sini yang bisa dipakai untuk 
mencatat jadwal kalender Anda selama kehamilan. 


un on ui ri 
25 26 27 28 29 30 31 


8 ) 10 11 12 13 14 

1g 16 17 18 19 20 21 
k 

2 23) 24 25 2€ 27 28 


29 30 1 2 3 4 £ 


Gambar 2.101 Fasilitas calendar untuk mencatat jadwal kalender 


59 


16. Klik pada tanggal 


untuk memasukkan pesan seputar kehamilan. 


Kemudian isikan detailnya di Details. 


— 


Enter Weight 


I Doctor Appointment 


k 


Symptoms 


Se 


ect Symptoms 


Treatments 


Se 
Even 
Se 


ect Treatments 


ts 


Gambar 2.102 Form untuk memasukkan catatan kehamilan 


di kalender 


17. Anda bisa memilih gejala di symptoms. 


| 


Acid reflux 

Acne 

Back pain 
Bloating 

BP increase 
Breast tenderness 


Cervical thinning 


—TRAMNAAN 


Cancel 


Gambar 2.103 Pemilihan gejala di Symptomps 


60 


